WikipediA 


Bahasa Alune 


Bahasa Alune adalah sebuah bahasa yang dituturkan di 
kepulauan Maluku, Indonesia, tepatnya di Kabupaten 
Seram Bagian Barat; 5 desa di kecamatan Seram Barat 
dan 22 desa di kecamatan Kairatu dan Taniwel sehingga 
totalnya adalah 27 desa. 


Dialek 


Bahasa Alune mempunyai beberapa dialek, di antaranya 
adalah sebagai berikut: 

■ Kairatu 

■ Alune Tengah Barat (Niniari-Piru-Riring-Lumoli) 

■ Alune Selatan (Rambatu-Manussa-Rumberu) 

■ Alune Pantai Utara (Nikulkan-Murnaten-Wakolo) 

■ Alune Tengah Timur (Buriah-Weth-Laturake) 

Pranala luar 


■ (Inggris) (Inggris) Bahasa Alune (http://www.eth 
nologue.com/show_language. asp?code=alp) di 

Ethnologue 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Alune&oldid=6611422" 


Alune 

Sapalewa, Patasiwa Alfoeren 

Dituturkan di Indonesia 
Wilayah 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


ISO 639-1 
ISO 639-2 


ISO 639-3 


Seram Barat, Kairatu dan 
Taniwel 

17.243 (WCD, 2000) (tidak 
tercantum tanggal) 

Melayu-Polinesia 

■ MP Tengah-Timur 

■ MP Tengah 

■ Maluku Tengah 

■ Maluku Timur 

■ Seram 

■ Nunusaku 

■ Tiga Sungai 

■ Amalumute 

- Seram Barat Laut 

- Ulat Inai 

■ Alune 

Kode bahasa 


alp 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 April 2013, pukul 16.14. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
































